TUTORIAL 13.1 


EMIS-Lem-13.1-Melihat dan Mengubah Data Pribadi Siswa 
oleh Pengelola Lembaga 


@ M= EMIS 


o...... User: Pengelola Lembaga 


Tutorial ini untuk Pengelola Lembaga 


Tutorial ini akan menjelaskan cara melihat 
dan mengubah data pribadi siswa oleh 
Pengelola Lembaga. 


@ sangat EMIS a User: Pengelola Lembaga | MENU SISWA 


Melihat dan Mengubah Data Pribadi Siswa 
elola Lembaga (1) 


Pada halaman dashboard, pastikan masa pendataan TT 
untuk data siswa telah dibuka atau tidak dibagian Info" 


....u. 


ini. ...... 
Daftar Menu TAN 
| Ketamaagaan - profi ta) Klik Lihat Selengkapnya untuk melihat daftar 
2 Sarana Prasarana » Asset Tetap 


menu yang sedang dibuka. 
Kemudian klik Tutup. 


2 Untuk melakukan perubahan pada data siswa, klik 
menu Siswa pada halaman dashboard. 


© Kemudian klik submenu Daftar Siswa. 


Pada salah satu baris data siswa yang diubah atau 


Moman 9 = raaa am diperbahahu, klik tombol Ubah Data 
—— BA II ir Informasi: 
“ase ES — e wrata kan NGGEN P Tombol Ubah Data hanya tersedia pada saat masa 
yana pendataan. 
Ss Sena: E CEARN, Za Di luar masa pendataan, tombol Ubah Data akan 
unie ae ao Gua sa Q uewen TR berubah menjadi Lihat Detail (hanya melihat, tidak 
EE ia aan dde a O uc S bisa melakukan perubahan data). 


a Ms EMIS Ia User: Pengelola Lembaga | MENU SISWA 


Melihat dan Mengubah Data Pribadi Siswa 
EMIS CZD -a e elola Lembaga (2) 


bima + (af kirana > petai Sina 
Gi Mei 
È Feriye = & Kembali Pada tab Data Siswa, lakukan pengecekan terhadap data - 
fhann e DSA E AA Be AARS pribadi siswa dan lakukan perubahan yang diperlukan. : ' : : : : 
ik | ( man 54 TEKA EA TAN O Men @ Khusus pada kolom Tempat Tinggal NO LAU 
NA d Na NG a ai 
kaka 3 TANTE TENG tuses (Ga) Jika memilih Status Tempat Tinggal adalah asrama 


madrasah, maka kolom alamat akan terisi dengan 
alamat madrasah secara otomatis dan tidak dapat 


diedit. 
aa POAN SIGNA Amita ut Anaf D Jika memilih Status Tempat Tinggal adalah Tinggal 
== c f ain perasan Peranan) MA senam dengan Orang Tua/Wali, maka kolom alamat akan 
EMIS pone terisi dengan alamat ayah kandung secara otomatis 
i gii dan tidak dapat diedit. 


a Bidan S Detall Siswa Pray SEKA Awdria tisui 


tirera r 
$ BAITA ALME dna À PURE 


Oo ks | MIS a User: Pengetoia Lembaga | MENU SISWA 
Melihat dan Mengubah Data Pribadi Siswa 


C&L au elola Lembaga (3) 
Sesak Data NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Ca 
Detail Siswa PUN SESAA Audit iketut Mandiri Jenis Kelamin untuk sementara ini tidak dapat diubah. | m 


...... 


Krai Ta àT bi Lha Mall k BAT d Min Tai aa DN a LT 


© Data NISN tidak akan pernah bisa diubah. BURSA, 
Data KIP, Foto Siswa, Cita-Cita, Hobi, Email, Waktu . 
Tempuh, dan Upload KIP opsional untuk diisi. Namun, 
tetap akan lebih baik jika Anda melengkapinya. 


EDA FTAA heii Baran dra 


Lakukan perubahan yang diperlukan. 
Setelah selesai melakukan perubahan data, klik tombol 
Simpan. 


Pesan (pop up) semacam ini akan muncul saat Perubahan data 
berhasil disimpan. Klik Tutup! 


enmane © Hamisi 
Q maig -v Detail Siswa Pras usxa Audia Sawit 
Peta. "0 a Informasi: 
— . a Saat kolom data NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal 
E Data Anda berhasil di simpan Lahir dan Jenis Kelamin nantinya kembali aktif (enable) dan 
ana dapat diubah, maka perubahan data akan tersimpan dalam 
ni A ng Oo draft dan perlu diajukan untuk mendapat persetujuan dari 


Kemenag Kab./Kota. 


@ As CMIS a User: Pengelola Lembaga | MENU SISWA 
Melihat dan ga ngubah | Data Pribadi Siswa 


EMIS COIP P e 


i Wa & Kembali 
= nga Pan awa aaa APAN Untuk melihat file yang telah diunggah (upload), klik ``- 4 PR 
PA Safian DA Nan VASNA ANANA nama file KK atau KIP. > 
nan Tidak Ada * Tidak Ada si NGET A AAA DN Pe KG aaa anaa 
L fa & AN KA 
= ni 
-A CA 
- an 
EMI Laa peranan menanda YI A 
iiini €& Kembali 
no — Detail Siswa PRAN SISKA Audria ketut 
h ter— « 


